“ rMTh ;™ ; ' 

B3/TI-B2 

Maret 1960 


DEPARTEMEN ANGKATAN DARAT 

BERITA TEKNIK 

TENTANG 

BONGKAR PASANG 

P.M. Thompson US. 4o M 1828 



DPALAO 




















. • £ * sS > -> •. , 



t i '-V 




ISI 


Hal. 

Tjara membongkar sendjata Pistol 
Mitrai iur Thompson U.S. 45 M 1928 3 

Tiara memasang kembali Pistol Mi- 
traliur Thompson U.S. 45 M 1928 6 






TIARA MEMBONGKAR SENDJATA 
PISTOL, MITRALIUR THOMPSON 
U.S. 45 M 1928 

1. TJARA MELEPASKAN MAGASEN : 
(Gb. 1) D 

Dengan ibu djari tangan kanan menekan 
Pai Magasen kearah atas. 

Tangan kiri memegang Magasen dan me- 
nariknja kebawah, maka Magasen lepas 
dari tempatnja. 

2. TJARA MEMOBERI AMAN PADA 
SENDJATA : (Gambar 2) 

Pemegang ditarik kebelakang (tertegang), 
Pai Pengaman ditempatkan pada AMAN 
Pai Pengatur Tembakan pada OTOMATIS 
Dengan demikian Sendjata dalam keadaan 
AMAN. Walaupun Penarik ditarik, Pelepas 
tidak akan melepaskan Blok Penutup se¬ 
hingga Blok penutup tak dapat madju 
kedepan. 

3. TJARA MELEPASKAN POPOR: 
(Gambar 3). 

Tangan kiri memegang Pemegang Pistol. 
Tangan kanan memegang Popor sambil 
ibu djari menekan Pai Popor. 


3 



Tariklah Popor kebelakang sedjauh mung¬ 
kin. h«ngga lepas dari Kas. 

TIARA MELEPASKAN RANGKAIAN 
PENARIK: (Gambar 4 s/d 6). 

Sendjata ditelentangkan. 

Pai Rangkaian Penarik jang berada diba 
gian belakang dari Kas ditekan dengan 
ibu diari kiri. 

Tangan kanan memegang Pemegang Pistol 
serta diari manis menekan Penarik, se- 
landjufnja Rangkaian Penarik dibawa 
kearah belakang hingga lepas dari Kas. 


TIARA MELEPASKAN TANGKAI PE¬ 
GAS PENUTUP DAN PEGASNIA 


(Gambar 7). 

Sendjata masih terlentang dan laras 
menghadap kita. 

Tangkai Pegas Penutup ditarik dengan 
tangan kearah udjung Laras hingga ba¬ 
gian belakang dari Tangkai Pegas Penutup 
lepas dari kedudukannja. 

Angkatlah keatas Tangkai Pegas Penutup 
bagian belakang, selandjutnja tarik kebe¬ 
lakang hingga lepas dari tempatnja. 
TIARA MELEPASKAN BLOK PENU¬ 
TUP: (Gambar 8). 

Sendjata masih terlentang. 

Tangan kanan mengangkat bagian belakang 
dari Kas keatas dan Pegangan Pene- 
gang dibawa kebelakang hingga maxi- 


mum 


4 



Angkatlah bagian belakang dari Blok 
Penutup keatas sambil membawanja 
kebelakang hingga lepas dari keduduk- 
annja. 

7. TJARA MELEPASKAN BLOK PE- 
NGUNTJI DAN PENEGANG : 

(Gambar 9 dan 10;. 

Sendjata masih teilentang. 

Bawakanlah Penegang kedepan. 
Angkatlah Blok Penguntji kearah atas 
hingga lepas dari kecYudukannja. 
Bawakan kembali Penegang kebela- 
kang, lalu angkatlah keatas hingga 
kel-uar dari Kas. 

8. SETELAH PEMBONGKARAN SELE¬ 
SAI : 

(Gambar 11.) , 

1. Popor 

2. Kas dan Laras 

3. Rangkaian Penarik 

4. M a g a s e n 

5. Blok Peng intji 

7. Pegas Penutup 

8. Tari kal Pegas Penutup 

9. Tjlntjln Tangkai Pegas Penutup 

10. Blok Penutup 


5 



tjara memasang kembali 

PISTOL MITRALIUR THOMPSON 
U.S. 45 M 1928. 

1. TJARA MEMASANG KEMBALI BLOK 
PENGUNTJI DAN PENEGANG : 
(Gambar 1) 

Sendjata ditelentangkan. 

Pasang Penegang sebaliknja dari mem¬ 
bongkar dan kedepankan. 

Pasang Blok Penguntji. 

2. TJARA MEMASANG KEMBALI BLOK 
PENUTUP: (Gambar 2). 

Penegang dibawa kebelakang. 

Sesuaikan aturan Blok Penguntji pada Blok 
Penutup dengan Blok penguntjinja. 

Blok Penutup dengan mudah dapat dipa¬ 
sang kembali. 

3. TJARA MEMASANG KEMBALI PEGAS 
PENUTUP PADA TANGKAINJA : 
(Gambar 3). 

Tangkai Pegas Penutup diberdirikan dan 
masu-kkanl ah pegasmj a. 

Dengan kedua tangan Pegas Penutup dima¬ 
sukkan kedalam Tangkai Pegas Penutup 
dan tinggalkan Vs dari Pegas Penutup. 
Dengan udjung Penundung atau Kawat di 
masukkan kedalam lubang jang terdapat 
pada Tangkai Pegas Penutup, hingga Pe¬ 
gas Penutup tidak dapat mekar kembali. 

6 



4. TJARA MEMASANG KEMBALI PE¬ 
GAS PENUTUP DAN TANGKAINJA 
KEDALAM BLOK PENUTUP : 

C G ambar 4). 

Blok Penutup dibawa kedepan. 

Pegas Penutup jang V 3 tadi dimasukkan 
kedalam Blok Penutup (Keadaannnja masih 
dalam gambar 3). 

Setelah bagian belakang dari Tangkai Pe¬ 
gas Penutup masuk kedalam lubang ba¬ 
gian belakang dari Kas, tjabutlah Penun- 
dung atau kawat tadi hingga Pegas Pe¬ 
nutup mekar kembali. 

5. TJARA MEMASANG KEMBALI RANG¬ 
KAIAN PENARIK: (Gambar 5). 
Sendjata masih terlentang. 

Angkatlah bagian belakang dari Kas se¬ 
dikit keatas dengan tangan kiri. 

Dengan tangan kanan memegang Peme¬ 
gang Pistol sambil djari telundjuk kede¬ 
pan hingga maximum. 

KETERANGAN: 

Untuk memasang kembali Fo;or, sendja¬ 
ta dibalikkan dari terlentang dan tangan 
kiri memegang Pemegang Pistol, tangan 
kanan memasang kembali Popor pada 
Kas dari belakang h.ngga berbunji klik. 
Maka dengan demikian pemasang kemba¬ 
li sendjata ini telah selesai. 

7 



8 


(i A M H Alt /. Tjara melepaskan tnnyascn 











i 

t 

I 



9 


GAMBAR 2. Tjara memberi aman (safe) 












10 


GAMBAR 3. Tjara melepaskan popor 








11 


GAMBAR 4. Tjara melepaskan rangkaian penarik 










12 


GAMBAR 5. Tjara melepaskan rangkaian penarik 








13 


GAMBAR 6. Tjara melepaskan rangkaian penarik 









r 



14 


GAMBAR 7. Tiara melepaskan tangkai pegas penutup 
dan pegasnia 









15 


GAMBAR 8. Tjara melepaskan blok penutup 







16 


GAMBAR 9 Tjara melepaskan blok penguntji dan 












V 



17 


GAMBAlt 10. Tjarn melepaskan blok penguntji 
dan penegang 





18 


GAMBAR 11. Setelah selesai pembongkaran ada 
W bagian 









19 


GAMBAR L Tjara memasang blok penguntji dan penegang 









20 


GAMBAR 2. Tjara memasang blok penutup 










'l 



21 


GAMBAR 3. Tjara memasang pegas penutup pada iangkainja 





22 


GAMBAR 1+. T jam memasang pegas penutup dan 
tangkainja kedalam blok penutup 











23 


GAMBAR 5. Tjara memasang rangkaian penarik 








i 
















LEBIH DARI MENGERTI TIDAK 
MUNGKIN : 

BATJALAH SEKALI LAGI i 




